








SEBELUM ANDA MEMBACA 
BUKU INI 


Kami merekomendasikan untuk melihat 
buku ini dengan perbesaran layar 100 % 


Agar kualitas kenyamanan anda dalam 
membaca lebih menyenangkan 


Jika anda menggunakan monitor dengan 
layar kecil, silahkan sesuaikan perbesaran 
layar dengan selera anda. 


TERIMAH KASIH ATAS PERHATIAANNYA 



Bundel 2 

(Kemenangan Pasti datang) 

Tahun Pembuatan 

1432 H-2011 M 


Download seri berikutnya di 

www.ono-musfilar.com 


Dengan alasan agar Produk kami dapat dimanfaatkan 
oleh banyak orang, kami memutuskan untuk meng 
GRATISKAN sebagian besar produk-produk kami. 

Untuk menutupi nilai harga jual yang telah kami 
gratiskan , kami membuka kesempatan kepada 
pembaca untuk memberikan Donasi guna 
pengembangan produk-produk kami selanjutnya. 

Donasi yang masuk akan dialokasikan kepada biaya 
pembuatan produk, biaya Promosi, royalti pengarang, 
penelitian, pelatihan & pengembangan, biaya 
operasional, dan berbagai keperluan lainnya. 


Kami sangat berkomitmen penuh untuk melahirkan 
produk-produk bermanfaat yang kaya akan inspirasi. 
Segala macam bantuan anda, akan sangat berarti 


Kirimkan donasi anda ke 



Bank Muamalat 

No. Rek : 014 83651 68 

Atas Nama : Muliyono 






Dengan alasan agar Produk kami dapat dimanfaatkan 
oleh banyak orang, kami memutuskan untuk meng 
GRATISKAN sebagian besar produk-produk kami. 

Untuk menutupi nilai harga jual yang telah kami 
gratiskan , kami membuka kesempatan kepada 
pembaca untuk memberikan Donasi guna 
pengembangan produk-produk kami selanjutnya. 

Donasi yang masuk akan dialokasikan kepada biaya 
pembuatan produk, biaya Promosi, royalti pengarang, 
penelitian, pelatihan & pengembangan, biaya 
operasional, dan berbagai keperluan lainnya. 


Kami sangat berkomitmen penuh untuk melahirkan 
produk-produk bermanfaat yang kaya akan inspirasi. 
Segala macam bantuan anda, akan sangat berarti 


Kirimkan donasi anda ke 



Bank Muamalat 

No. Rek : 014 83651 68 

Atas Nama : Muliyono 






Selamat Menikmati 


Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Mengulangi sampai bisa 

Berapa kali anda berlatih naik mobil sampai anda 
bisa menaikinya?, kemudian berapa kali anda naik mobil 
sampai anda betul-betul ahli dalam mengendarainya?. 
Yang jelas bukan satu kali, bukan juga dua kali, tapi 
berulang-ulang. 

Ada satu rahasia yang selalu disampaikan banyak 
trainer di berbagai forum “Induk dari segala 
keterampilan adalah pengulangan”. Begitulah yang 
terjadi dengan keterampilan naik mobil tadi. Butuh 
pengulangan untuk bisa ahli pada sesuatu. 

Untuk menjadi penulis, pada awalnya sangat susah. 
Kemudian mencoba menulis tulisan pertama, kemudian 
berlatih lagi, dan terus menulis sekali lagi. Dengan terus 
menerus mengulangi aktivitas menulis beratus ratus kali 
hingga ribuan kali, dia akan menjadi penulis yang handal. 

Intinya, apapun bidang yang ingin anda kuasai, terus 
lakukan pengulangan. Dengan demikian anda akan 




www.ono-musfilar.com 


7 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (nyiCllD 0Gfl ( 

By: Ono Musfilar QBG3IIEmE[IlDa 

sangat mahir, yang pada akhirnya anda bisa meraih 
impian anda dengan mudah. 


My Secret Word 

Saya tidak menguasai suatu bidang dengan sekali belajar, 
tapi belajar terus menerus. Dan terus mengulangi 
mempelajarinya sampai saya benar-benar ahli 


ono [ \ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


8 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


EODCSOD 0000 
OSOgTTTmiFfTTTIrn 


Semangat yang luar biasa 


Sejak zaman dahulu hingga sekarang sejarah 
mencatat orang-orang luar biasa. Orang orang dengan 
semangat yang luar biasa. Orang yang mampu 
menginspirasi jutaan manusia di zamannya. Dari mana 
mereka mendapatkan kekuatan luar biasa tadi. 

Apakah saya, anda dan semua orang bisa memiliki 
kekuatan tersebut?. Jawabannya adalah bisa, bahkan 
kekuatan itu telah kita miliki sejak kita lahir. Setiap 
manusia memiliki potensi yang luar biasa. Memiliki potensi 
yang jika dimaksimalkan mampu mengubah peradaban 
dunia. 


Sejarah banyak mencatat orang-orang seperti ini. 
Dengan kehadiran mereka, dunia berubah menjadi zaman 
yang baru. 


Kita masih mengingat 500 tahun lalu, dunia gelap 
dimalam hari, komputer belum pernah ada, terbang 
hanyalah sebuah mimpi, sampai kebulan masih berupa 
impian, sekarang, kita bisa merasakan dunia yang 



www.ono-musfilar.com 


9 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


berbeda. Itu tadi bukti perubahan di bidang teknologi. 
Perubahan yang digagas oleh orang-orang yang luar 
biasa. 

Dibidang politik, keagamaan, sastra, perubahan, 
sosial, keilmuan, dll. Di beberapa bidang tadi, hadir 
ratusan orang-orang luar biasa. Sosok-sosok penggapai 
mimpi, yang telah merubah dunia dengan karya-karyanya. 

Setiap manusia memiliki potensi yang tak terbatas. 
Selanjutnya tugas kita untuk menggalinya. 

My Secret Word. 

Kita adalah sosok yang luar biasa, dimana kita memiliki 
potensi jutaan kali lebih baik dari kondisi kita sekarang ini. 


E0DC3DD 0000 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


10 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


G0DC30D 0000 
OSOgTTTmiFfTTTIrn 


Rahasia pemberian makna 


Apa yang membedakan Jika kejadian yang buruk 
menimpa orang sukses dan orang gagal?. Orang gagal 
menganggap kejadian tadi bencana. Orang sukses 
menganggap kejadian buruk tadi anugerah. 

Kembali pada anda!!! Bagaimana perasaan anda 
ketika menghadapi kejadian tidak mengenakkan?. 
Perasaan sedih, atau perasaan tertantang. Hal ini sangat 
penting, bahkan sesegera mungkin harus anda pelajari. 
Yakni memberikan makna positif pada setiap kejadian. 


Misalkan anda terkena bencana kecopetan, anda 
bisa saja hanya bersedih atas kejadian tadi. Tapi anda 
juga bisa memilih melakukan pemaknaan yang positif. 
Misalkan dengan kejadian buruk ini, saya akan mencoba 
belajar bela diri, saya akan lebih berhati-hati, saya akan 
lebih banyak bersedekah, dan lain sebagainya. 


Ketika anda sudah terampil memberikan maknah 
positif pada setiap kejadian, maka anda bisa dikatakan 



www.ono-musfilar.com 


11 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (nyiCllD 0Gfl ( 

By: Ono Musfilar 030^111]£□!]□ 

orang yang merdeka. Tidak ada lagi hal yang mampu 
membuat anda bersedih. 


My Secret Word. 

Saya sangat yakin dibalik setiap kejadian memiliki hikmah 
yang bisa kupetik. Karenanya perbuatan bodoh, jika saya 
hanya bersedih menghadapi situasi buruk, sementara 
dibalik kejadian tadi ada permata berharga. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


12 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Belajar dari hewan. 

Kita bisa belajar dari siapapun dan apapun. Tidak 
hanya motivator yang bisa memberi kita motivasi yang 
dahsyat. Tapi hewan-hewan juga mampu memberi kita 
motivasi luar biasa. 

Cobalah perhatikan bagaimana kerumunan semut 
yang kompak, bagaimana kawanan singa berburuh saling 
bekerja sama, cobalah teliti berang-berang yang mampu 
membendung sungai. Cobalah teliti sapi, lebah, kucing, 
dil. Setiap hewan memiliki beberapa keunggulan yang 
bisa kita tiru. 

Jika hewan saya mampu melakukan berbagai 
aktivitas luar biasa, bagaimana dengan kita?. Allah SWT 
memberi hewan tadi potensi luar biasa. Dan Allah 
Memberi kita potensi yang jauh lebih luar biasa. Dengan 
akal kita, kita mampu memikirkan untuk memiliki semua 
keunggulan hewan tadi. 

Itulah manusia, itulah anda. Sosok yang paling 
sempurna, yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di 



ono\' 

Mus f i tar 


www.ono-musfilar.com 13 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) nNrcnnftrfi 

dunia ini. Karenanya jangan sia-siakan potensi besar 
anda. 


My Secret Word. 

Terkadang kita (manusia) merasa hebat, tapi bangsa 
hewan Lebih hebat lagi. Karenanya satu-satunya langkah 
bijaksana adalah jangan sombong, dan terus memperlajari 
alam yang menakjubkan ini 


0/701 

MusfUar 




www.ono-musfilar.com 


14 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfilar CfeOZuEfflOEltD 

Mari menggapai mimpi anda 

Saya sangat yakin anda memiki sebuah impian, 
entah itu impian kecil, besar, atau bahkan impian yang 
terkesan mustahil. Saya ingin katakan kepada anda, 
semua itu adalah awal yang baik. Tapi sekali lagi, ini baru 
awal. Anda harus melangkah pada tingkat selanjutnya 

Impian sejatinya hanyalah sebuah hayalan. Tapi kita 
berpotensi besar untuk mewujudkan hayalan tersebut ke 
dunia nyata. Dengan kemauan yang kuat, kita sangat 
berpeluang untuk menggapai impian kita, bahkan impian 
yang di anggap mustahil sekalipun. 

Janganlah katakan kalau diri anda adalah seorang 
“pemimpi” tapi katakanlah saya adalah seorang 
“penggapai mimpi”. Seorang yang terus menerus tanpa 
henti berusaha untuk menggapai impiannya. 

Sahabatku, dunia yang kita lihat sekarang dibentuk 
dari ratusan orang yang telah menggapai impian mereka. 
Bentuklah masa depan kita, dengan impian-impian kalian. 



www.ono-musfilar.com 


15 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) rmrrannftrft 

By: Ono Musfilar □SOaiDElIDemltD 


My Secret Word 

Setiap impian yang aku miliki selalu aku pikirkan cara 
untuk mencapainya. Karena saya yakin, pasti 
menakjubkan ketika ia tercapai. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


16 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


EODCSOD 0000 
□sannsDEGim] 


Cobalah keluar dari zona nyaman 


Pikiran kita selalu mendorong kita untuk mencari 
kenyamanan. Sampai disini masih sangat bagus. Namun 
ketika kenikmatan itu telah kita raih, tubuh kita kemudian 
menjadi tenang dan ingin terus menerus merasakan 
kenikmatan tadi. Sampai disini masih bagus. 

Namun setelah beberapa waktu menikmati 
kenyamanan tadi, kita kemudian tiba-tiba tubuh malas 
bergerak dan ingin bermalas-malasan saja. Tubuh kita 
terasa berat ketika kita ingin melakukan pekerjaan lainnya. 
Disinilah kondisi krisisnya. Dan inilah yang disebut zona 
nyaman. 

Contoh diatas adalah contoh zona nyaman skala 
kecil, efeknya kecil, dan masa krisisnya juga sebentar. 
Ketika kebiasaan tadi terus-menerus dibiasakan maka 
akan timbullah kebiasaan buruk yang parah. Yakni 
terjebak dalam zona nyaman. 

Ada banyak jenis zona nyaman ini. Misalkan seorang 
yang telah merasa berilmu, sehingga tidak mau lagi 

www.ono-musfilar.com 17 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



menuntut ilmu. Seorang yang telah merasa cukup, 
sehingga tidak mau lagi berkerja dan berkarya. Seorang 
yang merasa enak dengan keadaannya, sehingga tidak 
mau melakukan perubahan. 


Yang jelas beberapa contoh diatas adalah zona 
nyaman yang harus dihindari. Karena semuanya adalah 
penghambat pemaksimalan potensi. Potensi kita sangat 
besar, tapi dengan terjebak di zona nyaman, kita menjadi 
malas untuk menggali potensi kita. 

My Secret Word 

Saya tidak harus menikmati kondisi menyenangkan ini 
terus menerus, karena masih banyak tugas yang harus 
kuselesaikan. Dan kenyamanan yang dihasilkannya lebih 
baik dari kenikmatan sekarang ini. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


18 


Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCl!Dftifl 

By: Ono Musfilar l^ftiTrTFrrifTlTr^ 


Tanpa waktu sia-sia 

Salah satu resep sukses adalah menjalani waktu 
tanpa ada aktifitas sia-sia. Selama 24 jam penuh 
semuanya adalah aktifitas yang produktif. Selama 24 jam 
penuh seluruh aktifitas mengarah pada pengembangan 
kualitas diri kita. Selama 24 jam penuh hanya pekerjaan 
yang paling berkualitas yang kita lakukan. 

Kita mulai dengan tidur yang secukupnya. Kemudian 
bangun melakukan berbagai ibadah dan mempersiapkan 
diri menuju aktifitas pagi hari. Kemudian bekerja dengan 
sebaik mungkin, kemudian istirahat secukupnya. Dimana 
dari rangkaian atifitas tadi semuanya adalah aktifitas yang 
bermanfaat. 


Setelah anda selesai melakukan aktifitas, maka 
lanjutkan dengan melakukan aktifitas lainnya. Tentu saja 
aktifitas yang penting, berguna, dan mendesak. Jangan 
biarkan ada waktu sia-sia menghampiri anda. 


Sepintas ini terkesan kaku, tapi sebenarnya ini 
sangat fleksibel, dan bisa dilakukan siapa saja, dari 



www.ono-musfilar.com 


19 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (ny]Cl!D 0Gfl ( 

By: Ono Musfilar □SOanEmEGIitD 

berbagai tipe manusia. Yang jelas intinya adalah, 
“lakukanlah aktifitas yang seharunya anda lakukan 
sekarang ini”. Aktifitas yang terbaik, yang memberi efek 
paling besar. 


My Secret Word 

Saya bisa merasakan perubahan positif dalam diri saya, 
ketika semua aktifitas yang kulakukan dalam satu hari 
adalah aktifitas yang bermanfaat. 


ono\ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


20 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Manfaatkan teknologi 

Untuk melakukan percepatan menuju kemenangan, 
kita membutuhkan kendaraan yang cepat. Teknologi 
adalah salah satu kendaraan yang harus anda gunakan. 
Perkembangan di dunia internet, komputer, 
telekomunikasi, transportasi, dll menjadi peluang baru 
bagi terciptanya sesuatu yang menabjubkan. 

Anda harus jeli melihat peluang ini. Dengan 
menggunakan fasilitas internet, anda bisa meraih target 
anda dengan cara yang mudah, serta biaya yang murah. 
Siapapun anda? anda seorang pengusaha, seorang 
dokter, seorang seniman, seorang pelatih, guru, seorang 
pelajar. Teknologi bisa memberi anda kesempatan besar 
untuk menjadi terbaik dibidang anda 

Intinya, kita harus berjalan dengan lebih cepat, 
bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Dan teknologi 
bisa membantu anda. 




www.ono-musfilar.com 


21 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC31D Onfl 

By: Ono Musfilar r^ fmTTTTmRTTT^ 

My Secret Word 

Apa yang dilakukan manusia beberapa tahun lalu dalam 5 
tahun, bisa kulakukan dalam 1 tahun dengan 
menggunakan teknologi. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


22 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


EODCSOD 0000 
CfeannsDEGim] 


Kesempatan untuk menang 


Saya sangat yakin, tidak ada manusia yang tidak 
diberi potensi untuk menjadi luar biasa. Bahkan orang 
cacat, dan kelainan mental sekalipun. Mereka memiliki 
potensi tersembunyi yang sangat luar biasa. 

Siapapun anda, dari manapun latar belakan anda, 
ketika anda telah bertekad dengan sungguh-sungguh, 
maka potensi anda akan mulai terbuka. Anda akan 
terheran-heran, akan kemampuan anda yang luar biasa. 
Apapun impian anda, seberapa besarpun impian tersebut, 
ketika anda memaksimalkan potensi potensi. Maka 
impiannmu dapat diraih dalam waktu singkat. 

Ilmu pengetahuan moderen terkagum-kagum akan 
kemampuan otak anda, sebuah gumpalan daging yang 
sangat luar biasa. Begitupulah dengan berbagai sistem 
tubuh anda, sangat menakjubkan. 

Anda adalah mahluk luar biasa, yang ditakdirkan 
untuk memiliki peran yang luar biasa. Jangan lewatkan 



www.ono-musfilar.com 


23 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


ODOinrnFTTiFfTT^ 


kesempatan ini. Mari bergabung bersama orang-orang 
yang luar biasa lainnya di seluruh belahan dunia. 


My Secret Word 

Mungkin sekarang aku bukan apa-apa. Tapi saya bisa 
merasakan betapa besarnya kekuatan yang di berikan 
Tuhan padaku. Saya percaya suatu saat, saya akan 
mengubah dunia ini menjadi lebih baik. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


24 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



Mereka bisa, sayapun pasti bisa 


Jika ukurannya adalah kekayaan, bisakah anda 
menjadi orang terkaya dunia? Kalau ukurannya ilmuan, 
bisakah anda seperti Thomas alfa Edison atau seperti 
Einstein? Kalau ukurannya adalah seni, bisaka anda 
seperti para pelukis handal dunia. Pertanyaannya, bisakah 
anda MENJADI YANG TERBAIK di dunia ini?. 


Jawabannya adalah tergantung anda sendiri. Kalau 
anda berkeinginan kuat, jawabannya BISA. Tapi kalau 
anda bermental lemah, maka jawabannya MUSTAHIL. 

Bagaimana perasaan anda ketika dibandingkan 
dengan para terbaik dunia?. Misalkan orang terkaya di 
dunia!!!!. Bagaimana perasaan anda, ketika dibandingkan 
dengan diri anda? 

Anda bisa mengatakan, wah, mereka terlalu tinggi, 
mereka terlalu cerdas, saya ini kecil, keluarga saya 
miskin, tidak berpendidikan, saya tidak seberuntung 
mereka. Saya tidak memiliki relasi seperti mereka. Jika 



www.ono-musfilar.com 


25 


Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


jawaban anda seperti ini. Maka mustahil anda bisa seperti 
mereka. 

Tapi anda juga bisa mengatakan. saya bisa 

seperti mereka.... Kalau mereka bisa, mengapa saya tidak 

bisa, saya pasti bisa. mereka manusia, saya juga 

manusia, mereka punya potensi, saya juga punya potensi 
luar biasa.... mereka serius dalam bekerja, saya juga akan 
serius bekerja.... mereka gemar menuntut ilmu saya juga 

akan menuntut ilmu. saya akan mengikuti jalan 

mereka.saya akan megikuti kebiasaan mereka.... 

Jika jawaban anda seperti ini,, maka tidak ada yang 
mustahil bagi anda. Anda bisa menjadi seperti mereka 
kapan saja. Bahkan lebih baik dari mereka 


E0DC3DD 0000 



www.ono-musfilar.com 


26 







Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



My Secret Word 

Mengapa saya yakin bisa, karena mereka juga bisa 
melakukannya. Jika saya mencontoh mereka, dan 
menggabungkan dengan tokoh yang lain, maka saya akan 
lebih baik dari mereka. 


ono [ \ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


27 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Yakinlah Pasti akan terjadi 

Rumusnya sangat sederhana. Jika ingin impian anda 
tercapai, “yakinlah ia pasti akan terjadi”. Kekuatan 
keyakinan ini sangat luar biasa, karena dengan keyakinan 
kuat, semangat tidak pernah padam. Seberat apapun 
kejatuhan yang kita alami, selalu ada kekuatan untuk 
bangkit kembali. Mengapa demikian, karena kita yakin 
impian kita pasti akan tercapai. 

Mengapa ada orang yang rela mengorbangkan 
seluruh umurnya untuk meraih impian mereka. Karena 
mereka yakin ia akan tercipta, dan diapun berhasil 
membuktikan impiannya. 

Ketika anda yakin 100% pada impian anda. Anda 
tidak akan pernah ragu-ragu untuk belajar, tidak ragu 
untuk berkorban, tidak ragu untuk melangkah. Anda akan 
mendapat kepercayaan diri yang tinggi, dalam 
mengerjakan tugas anda. Kenapa demikian, karena anda 
sangat yakin bahwa ia pasti terselesaikan. 




www.ono-musfilar.com 


28 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC33D Onfl 

By: Ono Musfilar QBG3IIEmE[IlDa 

Apapun impian anda YAKINLAH. Yakinlah bahwa ia 
akan terjadi. 


My Secret Word. 

Mengapa saya harus menyerah, sementara saya yakin 
pada akhirnya saya akan menang 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


29 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


G0DC30D 0000 
03rtMTmifrTTrtn 


Mebuat pertanyaan yang tepat. 


Awalnya, Dimulai dengan sebuah pertanyaan. 
Kemudian diakhiri dengan sebuah jawaban. Itulah 
kehidupan anda!!! Pertanyaan-pertanyaan yang anda buat 
akan membentuk jawaban yang akan anda dapatkan, 
yang kemudian membentuk kehidupan anda. 

Bagaimanakah pertanyaan anda selama ini?? Disaat 
anda terkena musibah, banyak orang bertanya, “ya tuhan, 
mengapa semua ini terjadi padaku???, tuhan mengapa 
harus aku yang tertimpa??? Ya tuhan mengapa Kau uji 
aku dengan musibah ini???, ya tuhan mengapa kondisi 
kami begitu miskin dan sempit ???” 

Contoh diatas adalah pertanyaan negatif yang 
‘mengeluh’. Jika anda terus mengucapakan pertanyaan 
tadi, maka sukses luar biasa tidak akan bisa anda 
dapatkan. Karena jawaban yang akan anda terima adalah 
jawaban yang justru akan menjatuhkan mental anda. 

Selanjutnya anda ubah pertanyaan anda!!! “yah 
tuhan apa yang aku harus pelajari dari musibah ini???, 

www.ono-musfilar.com 30 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



0000 


OBtmnEmEEmaD 


apa yang harus akau lakukan untuk keluar dari tantangan 
ini???, hal baik apa yang bisa kudapatkan dari bencana 
ini???, hal baik apa yang bisa kulakukan dari keadaan 
ini???, bagaimana aku bisa mengambil manfaat dari 
semuanya ini??? Siapa yang bisa kubantu dengan 
keadaanku seperti ini???. 


Tentu saja pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang 
sangat-sangat berdaya, yang akan memberi anda 
jawaban yang sangat spektakuler. Ketika menanyakan 
pertanyaan tadi, anda akan mendapat jawaban yang 
sangat dahsyat. 

Jawaban yang akan mengubah hidup anda 
selamanya 



www.ono-musfilar.com 


31 





Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0 ODC 31 D Onfl 

By: Ono Musfilar r^ fmTTTTmRTTT^ 

My Secret Word 

Saya selalu tanyakan,” apa yang bisa kupelajari dari 
kejadian ini?” 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


32 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfilar / 03(1^^ 

Jangan pedulikan tanggapan yang 
menjatuhkan 

Saat anda memiliki impian yang tinggi, pasti ada saja 
respon orang yang bersifat menjatuhkan. Satu-satunya 
cara untuk tetap bertahan dari kondisi tadi adalah tidak 
mempedulikan tanggapan tadi. Dalam artian tidak 
menganggap komentar mereka ‘benar’. Anda harus tetap 
pada pendirian, bahwa “anda bisa meraih impian anda’ 

Ketika kita melihat sejarah, para penemu, para 
pelopor, dan orang luar biasa lainnya juga mengalami hal 
yang sama. Mereka selalu diolok-olok karena memiliki 
impian yang susah untuk tercapai. Banyak orang sekitar 
yang menggap impian mereka mustahil tercapai. Tapi 
pada akhirnya ternyata respon orang yang mengolok tadi 
salah. Orang luar biasa tadi telah mencapai impiannya. 

Begitupulah dengan anda. Jika ada yang menggap 
impian anda mustahil, anda harus yakin bahwa respon 
mereka salah. Hanya anda yang paling benar,,,,,, bahwa 
impian anda pasti tercapai. 



www.ono-musfilar.com 


33 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) rmrrannftrft 

By: Ono Musfilar □SOaiDElIDemltD 


My Secret Word. 

Orang melihatnya mustahil, saja justru melihatnya sebuah 
hal yang akan segera terjadi. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


34 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


EODCSOD 0DD0 


Ke teman anda 


Bergabung besama pelaku sejarah 


Apakah anda tahu sejarah dunia 1000 tahun lalu. 
Bagaimana kondisi dunia saat itu. Apa saja teknologi yang 
ada saat itu. Apa saja prestasi yang ada di dunia saat itu. 
Tentu saja anda akan berkata mereka masih terbelakan 
jika dibandingkan dengan sekarang. 

Pertanyaan saya adalah, mengapa dunia bisa 
berubah dari zaman seperti tadi menjadi dunia seperti 
yang kita lihat ini. Jawabannya adalah karena disetiap 
zaman selalu terlahir orang-orang luar biasa, yang 
merubah zamannya menjadi lebih maju dari sebelumnya. 


Mereka adalah sosok ‘penggapai mimpi’. Yang 
memiliki impian tinggi, tapi tidak hanya menghayalkannya. 
Tapi juga berjuang untuk mewujudkan impiannya tadi. 
Melalui tangan mereka, dunia berubah. Perlahan tapi pasti 
, berbagai penemuan diciptakan. Mulai dari teori dasar 
matematika, sampai ilmu matematika terkini. Mulai dari 
dari berbagai hukum fisika sederhana, samapi 
diciptakannya listrik dan berbagai alat eletrik. Mulai dari 



www.ono-musfilar.com 


35 


Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfilar J UjiM f,• I "fc 

pengetahuan kimia standar, sampai diketahuinya 
rekayasa kimia. 

Wajah Dunia betul-betul berubah drastis. Sebuah 
dunia yang tidak pernah terbayang sebelumnya. 

Kini giliran anda. Kini saatnya anda untuk memilih. 

Apakah ingin diam. Atau bergabung bersama orang luar 
biasa diseluruh belahan dunia, untuk mengubah dunia, 
menciptakan sejarah baru. 


My Secret Word 

Di setiap saman selalu ada pelaku sejarah yang terlahir. 
Saya yakin saya akan menjadi salah satunya. 


O/IOI 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


36 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DC33D 

By: Ono Musfilar 

Pertanyakan sebuah solusi bukan 
alasan 

Membuat pertanyaan tepat adalah salah satu 
keahlian menuju sukses. Ketika anda ditimpa sebuah 
kejadian yang kurang mengenakkan, anda harus 
mengajukan pertanyaan yang tepat. Karena jika tidak 
anda akan rugi 2 kali. Pertama karena musibanya sendiri, 
yang kedua karena efek yang akan ditimbulkan dari 
musibah tadi. 

Jangan pernah mengucapakan sebuah pertanyaan 
yang bersifat mengeluh. Seperti “mengapa saya terkena 
musibah seperti ini?”. Karena jawaban yang muncul 
adalah jawaban negatif yang menjatuhkan. Seperti, 
karena anda bodoh, karena anda miskin, karena keluarga 
anda tidak terpandang, karena anda ceorboh, karena 
anda tidak memiliki kelebihan, dll. 

Sebaliknya buatlah sebuah pertanyaan yang 
membangun. Seperti “hal baik apa yang bisa kuambil dari 
kejadian buruk ini?”. Tanpa sadar beberapa jawaban 



www.ono-musfilar.com 


37 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



BQD™&b0 


Ke teman anda 


positif akan bermunculan, “oh mungkin saya harus lebih 
hati-hati?, mungkinya saya kurang membantu orang, 
kurang beribadah, mulai sekarang saya akan terus 
beramal?. Oh mungkin saya banyak dosa, saya akan 
mulai meninggalkan perbuatan maksiat saya?, oh 
mungkin ini tanda, bahwa saya akan menjadi lebih kuat, 
lebih tegar? 


Bisakah anda melihat perbedaan keduanya. 
Pertanyaan negatif membawa jawaban yang 
menghancurkan. Pertanyaan postif membawa jawaban 
yang membangun. 


My Secret Word. 

Mengapa saya tahu caranya. Karena dari dulu saya selalu 
bertanya “bagaimana cara mendapatkannya”. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


38 


Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Banyangkan kenikmatan 

Salah satu tips yang bisa anda pakai dalam 
menggapai impian adalah, terus menerus membayangkan 
‘kenikmatan’. Kenikmatan yang akan diraih ketika impian 
tercapai. Hal ini perlu anda praktekkan, karena saat 
merasakan kenikmatannya, perasaan kita akan semakin 
tertarik untuk bekerja. 

Prinsip dari tips ini adalah ‘daya tarik’. Kenikmatan 
menarik kita untuk giat berusaha. Dengan perasaan untuk 
segera menggapai kenikmatan tadi, kita akan cenderung 
termotivasi untuk bergerak. 

Selain itu, tips ini juga menghindarkan kita dari 
pikiran negatif. Misalkan terus memikirkan bahaya, terus 
memikirkan kegagalan. Dengan aktifnya anda memikirkan 
kenikmatan, kemenangan, kebahagiaan, kedamaian. 
Maka perasaan anda akan menjadi tenang. Perasaan 
tenang ini akan menjadikan anda semangat dalam 
bekerja. 




www.ono-musfilar.com 


39 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



Pikirkan terus menerus kenikmatannya, bukan 
jeleknya. Bayangkan jika impianmu telah tercapai. 


MY Secret Word 

Ketika aku membayangkan impianku telah terwujud. 
Perasaanku menjadi damai, dan kemudian siap untuk 
melanjutkan perjuangan selanjutnya. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


40 





Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


EODCSOD 0000 
OSOgTTTmiFfTTTIrn 


Terus bertambah lebih baik 


Setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik adalah 
sebuah peningkatan kualitas. Dimanapun, bagaimanapun 
kondisinya harus anda jadikan sebagai ajang perbaikan 
kemampuan. Setiap saat, anda harus menunjukkan 
sebuah hasil yang meningkat. Terus bertambah lebih baik, 
menuju hasil yang luar biasa. 

Dengan menggunakan berbagai tips yang telah saya 
jelaskan, serta yang akan saya terus jelaskan kelak, anda 
bisa melakukan tantangan ini. Yakni terus bertambah 
menjadi lebih baik. 

Setiap hari, seiring dengan bertambahnya umur 
anda. Masalah akan terus bertamah kuat. Ketika anda 
tidak mampu menghadapinya anda akan menjadi depresi. 
Untuk itu, satu-satunya cara adalah terus bertambah lebih 
baik. Lebih baik dari segala hal. Baik dari sisi emmosi, 
spiritual, pengalaman, relasi, finansial, hubungan sosial, 
keluarga, ilmu pengetahuan, karya, ibadah, dan berbagai 
hal lainnya. 



www.ono-musfilar.com 


41 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (ny]C33D Onfl, 

By: Ono Musfilar J G^OanEEEmltD 

Dengan terus bertambah lebih baik. Tak ada 
permasalahan yang mampu menekan anda. Karena 
setiap saat anda akan berada selangkah lebih maju dari 
masalah tadi. Kalaupun masalahnya lebih besar, tidak 
akan bertahan lama. Karena sekali lagi anda terus 
melakukan perbaikan. 


My Secret Word. 

Bukakah rugi besar, jika hari ini saya tidak melakukan 
peningkatan kualitas 


ono l \ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


42 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 

Fokus pada Kemenangan bukan pada 
kekalahan 

Ada orang yang ingin sekali menjadi pemenang. Tapi 
dia selalu fokus pada kekalahannya. Setiap hari yang ia 
pikirkan adalah ketakutan akan kegagalan. Akhirnya 
setiap saat ia selalu was-was jika sampai ia tidak menang. 
Dan bisa ditebak seperti apa nasib orang ini. la slit untuk 
menggapai cita-citanya. 

Sementara ada orang yang selalu fokus pada 
kemenangannya. Setiap hari yang dipikirkan hanya 
kemenangan. Akhirnya ia menjadi bersemangat untuk 
menang. Dengan perasaannya yang selalu bahagia, 
berbagai peluang berdatangan. Sampai akhirnya 
impiannya pun tercapai. 

Begitulah prinsip “fokus”. Anda akan memperoleh 
apa yang menjadi fokus anda. Jika anda fokus pada 
kemenangan anda akan menang. Begitupulah sebaliknya. 




www.ono-musfilar.com 


43 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (ny]C33D Onfl, 

By: Ono Musfilar / aSOmEmEGlDa 

Hati-hati dengan pemikiran anda. Karena pemikiran 
anda bisa menjebak anda dalam penjara kebekuan. Anda 
harus menjaga pemikiran anda untuk tidak terlalu sering 
memikirkan kegagalan, tapi pada kemenangan. 

My Secret Word 

Saat aku fokus pada kegagalan, aku resah. Saat aku 
fokus pada kemenangan, aku bahagia. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


44 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfila, J [MmFfflFTTT^ 

Belajar pada para pelatih sukses 

Saat ini ada ratusan motivator, ada ratusan pelatih 
sukses. Pelatih yang mampu membimbing anda menuju 
impian anda. Dibidang manapun anda bergerak. Baik 
pengusaha, karyawan, guru, oragawan, petani, seniman, 
insinyur, tentara, pilot, penulis, dll. Para pelatih sukses ini 
bisa membantu anda. 

Sekarang tugas anda. Belilah buku-buku mereka. 
Hadirilah seminar-seminar mereka. Dengan audiobook 
nya, Cari informasi tentang mereka. Semaksimal mungkin, 
praktekkanlah saran-saran mereka. Jika anda konsisten, 
anda akan meraih sukses luar biasa. 

Saat anda belajar dari mereka, anda dapat langsung 
merasakan perubahan drastis adalam diri anda. Meskipun 
anda kurang bergairah ketika datang, anda akan langsung 
bersemangat ketika pulang. Mengapa demikian, karena 
memang itulah tugas dari seorang pelatih sukses. 
Membuat anda terus bersemangat meraih impian anda. 



www.ono-musfilar.com 


45 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) (nyiCllD Onfli 

By: Ono Musfilar ClDOailEmEmltD 

Beranikanlah diri anda untuk berinfestasi dengan 
belajar langsung dari pelatih sukses tadi. 


My Secret Word 

Sungguh dahsyat perubahan yang aku rasakan. Sampai 
kapanpun saya akan terus membutuhkan seorang pelatih. 
Melalui bantuan mereka, saya bisa melakukan percepatan 

drastis. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


46 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Terus lakukan perbaikan 

Perhatikanlah seluruh aktivitas, proyek, dan kondisi 
anda. Perhatikan secara keseluruhan, apa yang perlu 
diperbaiki?. Kemudian perhatikan bagian-bagian kecilnya 
secara mendetail, apa yang perlu diperbaiki?. Lihatlah 
karya kebanggaan anda yang paling sempurna, kemudian 
cari apa yang perlu diperbaiki? 

Terus lakukan perbaikan pada apapun. Termasuk 
pada karya anda yang paling sempurna sekalipun. Terus 
lakukan inovasi, dengan demikian anda tidak akan pernah 
ketinggalan zaman. Setiap saat anda akan berjalan 
menuju posisi terbaik. 

Cari dan terus cari bagian-bagian yang perlu 
diperbaiki. Gabungkan dengan produk yang lain, dengan 
metode yang lain, dengan fasilitas dan teknologi yang lain. 
Terus berinovasi menciptakan sesuatu yang baru. 

Televisi hitam putih pernah menjadi produk yang 
paling sempurna. Disempurnakan, lahirlah televisi 




www.ono-musfilar.com 


47 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


BODC^fcfi 

ODOinrnFTTiFrTT^ 


By: Ono Musfilar 


berwarna. Diperbaiki lagi, lahirlah televisi LCD. Tapi tetap 
saja ada bagiannya yang perlu diperbaiki. 

Terus lakukan perbaikan, atau anda akan tertinggal 
dari pesaing anda. 

My Secret Word 

Mungkin sifat saya masih seperti anak kecil jika saya tidak 
pernah melakukan perbaikan sifat. 



Musfilar 



Musfi/ar^ www.ono-musfilar.com 48 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Libatkan kreatifitas 

Dalam perjalanan anda, anda akan selalu 
menemukan sesuatu yang harus dirubah, diperpaiki 
menjadi lebih menarik. Disitulah kreatifitas anda berperan. 
Jika anda seorang pebisnis, maka kreatifitas anda akan 
menentukan suksesnya bisnis anda. Dengan melibatkan 
kreatifitas, sampah skalipun bisa dijadikan sesuatu yang 
sangat bernilai harganya. 

Dengan melibatkan kreatifitas, anda tidak akan 
kewalahan mencari peluang, karena apapun bisa anda 
rubah menjadi peluang. Ketika anda terjebak dalam 
sebuah masalah, anda akan bisa menemukan jalan 
keluar, dengan menggunakan daya imajinasi kreatif anda. 

Dengan kreatifitas yang tinggi. Anda bisa 
menggunakan bahan sederhana dilingkungan anda. 
Merakitnya, membentuknya menjadi sesuatu yang bisa 
menghantarkan anda pada impian anda. 


E0DC3DD 0000 
t&mimfnim 



www.ono-musfilar.com 


49 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



Jadi mulai sekarang, latihlah selalu daya kreatifitas 
anda. Carilah referensi diberbagai buku dan seminar 
tentang kreatifitas. 


My Secret Word 

Mungkin saja sumber dayanya kurang. Tapi dengan 
pikiran kreatif, kita bisa merakitnya menjadi teknologi 

canggih. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


50 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Memperbanyak input informasi 

memerlukan sebuah pengetahuan untuk sukses. Kita 
memerlukan kecerdasan. Untuk itu,kita memerlukan 
banyak informasi untu dimasukkan ke dalam otak kita. 
Informasi-informasi yang tentu saja berhubungan dengan 
bidang yang akan kita kuasai. 

Semakin banyak informasi yang kita masukkan. 
Pikiran kita dapat lebih leluasa untuk menganalisa suatu 
permasalahan. Pikiran akan lebih mudah untuk 
mengeluarkan ide kreatif. Hai inikarena banyak bahan 
baku informasi yang bisa dikelola di otak 

Untuk dapat berfikir dengan baik, otak memerlukan 
infomasi yan bagus untuk dikelola. Yang kemudian 
menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Semakin banyak 
dan bagus informasi yang dimasukkan, semakin mudah 
bagi kita untuk berfikir cemerlang 

Karenanya, sudah menjadi suatu keharusan untuk 
selalu investasi pengetahuan. Sebisa mungkin hadirilah 
seminar-seminar, aktiflah berdiskusi, rajinlah belajar dari 



ono\' 

Mus f i tar 


www.ono-musfilar.com 51 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) mnnfTPiftrfl, 

By: Ono Musfilar 

pengalaman anda. Dengan demikian informasi berharga 
akan terus anda dapatkan 


My Secret Word 

Kuncinya adalah memasukkan informasi. Informasi yang 
aku masukkan ke otak, akan membentuk hidup saya. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


52 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Belajar tanpa henti 

Untuk sukses, Bukan hanya sampai kita pintar, tapi 
harus terus menerus. Itulah yang harus kita lakukan 
mengenai kata ‘belajar’. Anggap saja anda telah ahli 
dibidang anda, tapi tetap saja anda membutuhkan 
pembelajaran untuk dapat lebih sukses lagi 

Pembelajaran terus menerus akan membuat anda 
dipenuhi dengan ide cemerlang. Setiap saat anda akan 
menemukan hal baru untuk dikerjakan. Dengan belajar, 
anda akan mudah untuk melahirkan karya-karya bermutu. 
Dengan belajar, anda aka mudah untuk melewati berbagai 
kesulitan yang anda hadapi. 

Seperti halnya saat kecil, kita tidak tahu apa-apa. 
Setelah kita belajar kita menjadi paham. Jika saja kita 
masih mau belajar sungguh setelah kita ahli dibidang itu. 
Maka kita akan sangat-sangat menguasainya, dimana 
ratusan penemuanbaru akan kita temukan. 

Belajar it harus terus-menerus, karena selalu ada hal 
penting yang harus kita pelajari. Sepintar apapun anda, 



ono\' 

Mus f i tar 


www.ono-musfilar.com 53 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



pasti ada hal penting yang tidak anda tahu. dan 

akan sangat berguna jika anda mengetahui hal 
tersebut.karenanya teruslah belajar. 


My Secret Word. 

Saya tidak bisa melakukan apapun, jika saya tidak pernah 
belajar. Saya bisa melakukan apapun jika saya telah 
mempelajarinya 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


54 






Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


G0DC30D 0000 
OSOgTTTmiFfTTTIrn 


Bersemangat setiap saat 


Tanya pada diri anda sendiri?, anda suka orang 
yang bersemangat atau yang loyo-loyo. Tentu saja anda 
akan memilih yang bersemangat. Kenapa?. Karena anda 
akan ikut bersemangat ketika bersama dengan mereka. 

Jika anda suka dengan orang yang bersemangat, 
maka teman anda juga akan bersemangat ketika anda 
bersemangat. Teman-teman anda akan lebih senang 
ketika mereka berada didekat anda. Bayangkan apa yang 
terjadi jika anda selalu bersemangat setiap hari?. 

Ketika anda selalu bersemangat, fisik anda juga 
cenderung berada dalam kondisi fit, dimana fisik anda 
akan memiliki tenaga ekstra untuk menjalankan berbagai 
aktifitas anda. 


Bersemangatlah, dan dan rasakan energi 
dahsyatnya 



www.ono-musfilar.com 


55 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0 ODC 31 D Onfl 

By: Ono Musfilar r^ fmTTTTmRTTT^ 

My Secret Word 

Saat aku bersemangat, orang disekelilingku akan ikut 
bersemangat. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


56 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 

Bekerja dalam keadaan bahagia 

Ada satu hal yang harus anda perhatikan dalam 
setiap pekerjaan anda. Yaitu perasaan anda harus dalam 
keadaan bahagia, tidak dalam keadaan stres. Dengan 
perasaan bahagia, anda akan mengerjakan pekerjaan 
dengan pikiran yang tenang. Pekerjaan anda akan lebih 
bagus kualitasnya. 

Bekerja dengan perasaan bahagia, akan membuat 
hidup terasa bersemangat. Seberat apapunpekerjaan hari 
ini, akan kita kerjakan dengan mudah. 

Tapi apakah bisa terus berbahagia dengan berbagai 
tekanan pekerjaan yang berat?. Jawabannya adalah bisa, 
ketika kita mau menganggap pekerjaan berat tadi sebagai 
sebuah kebahagiaan. Caranya adalah ubah sudut 
pandang. Jangan lihat pekerjaan berat pada beratnya,tapi 
lihat pada efek positif yang akan ditimbulkan. Dengan 
melihat hasil besar yang akan anda dapatkan anda bisa 
lebih terdorong untuk bekerja dalam keadaan bahagia 




www.ono-musfilar.com 


57 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfiiar J r^ fnrmErnrrrrTfri 

Ada banyak cara untuk selalu berbagia setiap hari, 
dimana ketika kita telah menguasainya, maka kita akan 
menjadi manusia yang selalu sukses setiap hari 


My Secret Word 

Jika aku bahagia dan bersemangat, semua pekerjaan 
yang kulakan pasti memuaskan 


0/701 

Musfiiar 




www.ono-musfilar.com 


58 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


1 kondisi 2 pemaknaan 

Setiap anda di timpa suatu kejadian anda diberi 
kebebasan untuk memberinya makna. Anda bisa 
menganggapnya sebagai musibah, anda juga bisa 
menggapnya sebagai anugerah. Kejadian apapun itu, baik 
yang menyenangkan ataupun tidak. 

Misalkan anda terkena musibah, anda memang 
memiliki cukup alasan untuk bersedih. Tapi sebenarnya 
anda juga memiliki alasan kuat untuk berbahagia. 
Begitupulah dengan kejadian baik, secara spontan anda 
akan bahagia, tapi tidak menutup kemungkinan anda akan 
bersedih. 

Maksud dari semua ini adalah, setiap kejadian itu 
netral, kita bisa menjadikannya alasan bersedih, atau 
alasa berbahagia. Dalam hal ini, alangkah indahnya jika 
kita mampu menjadikan setiap kejadian sebagai alasan 
untuk berbahagia. 

Ranungilah segala hikmah yang ada di setiap 
kejadian. Dan rasakanlah, bahwa kejadian itu adalah 


EODCSDD 0000 
(^omrEmairrE] 


ono\' 

Mus f i tar 


www.ono-musfilar.com 59 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


E0DC30D 0000 
ODOinrnFTTiFfTT^ 


kenikmatan. Karena disetiap kejadian, walaupun kejadian 
buruk, selalu ada kenikmatan di dalamnya 


My Secret Word 

Mungkin aku sudah mundur dari dulu, jika aku 
menganggap pekerjaan berat ini sebagai penderitaan. 
Tapi saya menganggapnya kenikmatan, meskipun ia 

berat. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


60 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Baca dan praktekkan 

Apa yang anda lakukan saat selesai membaca suatu 
buku atau artikel?. Jika buku itu berisikan praktek, apakah 
anda langsung praktek atau tidak?. Ini yang menjadi 
permasalahan bagi kebanyakan orang. Ketika ia selesai 
membaca suatu buku yang luar biasa, ia tidak langsung 
mempraktekkan isi buku tersebut. Akibatnya, buku tadi 
tidak memberi efek yang luar biasa pada si pembaca. Efek 
yang timbul palingan hanya sebatas motivasi semata, 
yang hanya bertahan 1 atau 2 hari. 

Hal ini berbeda ketika selesai membaca buku, kita 
langsung mempraktekkan isi buku tadi. Kita akan mampu 
bersemangat lebih lama. Selain itu, jika kita terus 
mempraktekkannya, isi buku tadi bisa menjadi kebiasaan 
kita. 



Pada faktanya, tak ada buku yang bisa mengubah 
anda jika anda tidak mau menuruti isi buku tersebut. Jadi 
ketika anda membaca buku-buku pengembangan diri atau 
buku lain, Yang paling penting adalah, mengambil 



www.ono-musfilar.com 


61 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (ny]C33D Onfl, 

By: Ono Musfilar / KDOanEEEmltD 

keputusan untuk menjalankan apa yang disarankan 
dibuku tadi. 

tentu saja ini tidak berlaku hanya pada buku saja. 

Tapi pada nasehat, ceramah, isi seminar, perkataan guru, 
komentar teman kita dan lain sebagainya. Segeralah 
praktekkan, dan rasakan perubahan yang terjadi 

My Secret Word 

Saya rasa yang terbaik adalah, segera bertindak. Karena 
dengan bertindak sesegera mungkin, kita akan merasakan 
peningkatan kualitas. 


ono l \ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


62 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



Selalulah tersenyum 


Senyum adalah salah satu aktifitas yang sangat 
sederhana tapi memberi efek yang sangat besar. Cukup 
dengan satu senyuman bisa membuat persahabatan 
terjalin erat. Satu senyuman yang tulus bisa memberi 
semangat yang luar biasa. Satu seyuman yang ikhias, 
bisa membuat kita tambah bijak. 

Saat anda bertemu dengan seseorang, 
tersenyumlah kepada mereka. Dengan demikian posisi 
anda dimata mereka akan lebih terhormat. Teman anda 
akan lebih menyayangi anda. Dan relasi bisnis anda akan 
lebih betah bekerja sama dengan anda. 

Bukankah sesuatu yang indah, saat kita bertemu 
dengan orang-orang yang selalu tersenyum. Mereka 
seakan akan memberi kita pesan “berbahagialah, jalani 
hari dengan penuh semangat”. 


Senyum yang sebentar 
Memberi khasiat 1000 tahun 
Membuat hati ini damai 



www.ono-musfilar.com 


63 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfilar /' CfeOSIIEEOIlItD 

Sehingga persahabatan menjadi kokoh 

Jika saja semua orang tersenyum 
Maka tak ada alasan untuk marah 
Dan tak ada alasan untuk berbuat jahat 


Mungkin tersenyum terasa sederhana, tapi saat 
anda melakukanya, anda akan mendapat imbalan yang 
sangat besar. TERSENYUMLAH sepanjang hari 


ono\ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


64 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 

Diskusi dengan pemenang dan 
pecundang 

Jika anda ingin sukses maka hati-hati dengan lawan 
diskusi anda. Anda akan ter motivasi saat berdiskusi 
dengan seorang pemenang. Sebaliknya semangat anda 
akan jatuh saat anda diskusi dengan pecundang. Sebisa 
mungkin carilah orang-orang bermental pemenang di 
sekitar anda. Karena berteman dengan mereka, sama 
saja dengan mengundang kemenangan. 

Coba perhatikan teman diskusi anda. Apakah 
mereka bermental menang, atau bermental pecundang. 
Bagaimana perasaan anda setelah berdiskusi dengan 
mereka. Tambah semangat atau biasa-biasa saja. 

Tentu saja ini menjadi sangat penting. Karena hal ini 
akan menentukan hasil diskusi yang didapatkan 

semakin berkualitas lawan diskusi anda 
semakin berkualitas isi yang anda bicarakan 
semakin berkualitas hasil yang anda dapatkan 

www.ono-musfilar.com 65 


EODCSDD 0000 
□samrEmanlE] 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) rmrrannftrft 

By: Ono Musfilar ODOailEmEmltD 

dan semakin menjadi berkualitas diri anda 

jika yang anda bicarakan tiap hari kesia-siaan 

maka hidup anda akan menjadi sia-sia 

jika yang dibicarakan keburukan 

maka hidup anda akan hancur 

jika hal itu adalah kebaikan 

barulah hidup anda akan bermakna 

jadilah seorang pemenang, dan berkumpullah 
dengan para pemenang. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


66 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


G0DC30D 0000 
OSOgTTTmiFfTTTIrn 


Anda bisa jika yakin bisa 


Untuk berhasil menggapai impian, solusinya cuma 
satu yakni "yakin bisa”. Dalam artian, yakin ini adalah 
langkah awal menuju kesuksesan. Saat anda “merasa 
yakin”, berbagai solusi akan berdatangan dengan 
sendirinya. 

Yakin berarti anda tidak ragu-ragu untuk bertindak. 
Yang juga berarti anda akan berani untuk bertindak. Saat 
semua itu anda lakukan, maka anda akan terus mencoba 
berbagai peluang. Dan anda anda tidak akan menyerah 
sampai menemukan “jalan” menuju impian anda 

Yakinlah bahwa anda bisa 

Karena faktanya adalah anda memang bisa 

Anda memiliki potensi untuk ‘bisa’ 

Galilah potensi itu 

Dan anda akan menggapai impianmu 



www.ono-musfilar.com 


67 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (nyiCllD 0Gfl ( 

By: Ono Musfilar □SOailEmemltD 

Teruslah bersemangat, karena impianmu bisa 
tercapai. Solusi akan datang sesaat setelah anda merasa 
yakin bisa melakukannya. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


68 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Semuanya hanya untuk Allah SWT 

Apakah rahasia terbesar dari sebuah kesuksesan?? 
Yakni mempersembahkan semuanya hanya untuk Allah 
SWT. Bekerja untuk mencari Ridhanya, meraih 
kesuksesan juga untuk beribadah kepadaNya. Semua 
aktifitas dimaksimalkan dengan berharap akan cintaNya. 
Intinya segala sesuatu dipersembahkan hanya PadaNya. 

Jika anda telah menjadikan Allah sebagai tujuan 
utama, maka anda telah mengetahui makna kehidupan, 
makna kesuksesan yang sesunggunya. Karena sukses 
bukanlah sukses, jika kita belum mampu menjadikan alah 
sebagai tujuan utama. 

Kita diciptakan oleh Allah, kita diberi rezeki oleh 
Allah, kita di perhadapkan dengan kemenangan juga 
karena Allah. 




www.ono-musfilar.com 


69 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC33D OkA 

By: Ono Musfilar CfeOSIIEEOIlItD 

Kita mungkin telah berusaha semaksimal mungkin 
Tapi Allah jugalah yang memutuskan??? 

Ketika Allah mengatakan “jadilah” 

Maka jadilah ia dalam sekejap. 

Sesungguhnya kita bisa merasakan keberhasilan 
Karena Allah SWT telah mengijinkan hal itu 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


70 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Doa dan kemenangan 

Aktifitas fisik kita dalam menggapai mimpi sangat 
penting. Tapi ber doa juga tak kalah pentingnya. Doa 
adalah salah satu faktor penentu keberhasilan kita. 
Kenapa demikian?, karena dengan berdoa kita merasah 
“butuh” pada sang pencipta. Dan kemenangan itu 
sesungguhnya dari Allah lah datangnya. 

Allah sendiri memerintahkan kita untuk senantiasa 
berdoa. Dalam berbagai ayat dan hadis disebutkan 
banyak keutamaan berdoa. 

Lakukanlah ikhtiar dengan bekerja 

Dan sempurnakan ikhtiarmu dengan berdoa 

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berdoa 

Dan kemenangan akan diberikan kepada yang 
berdoa 

Berdoa, dan bekerja dengan sungguh sungguh 




www.ono-musfilar.com 


71 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) (ny]Cl!D Onfli 

By: Ono Musfilar C^OailEIDEmltD 

Ingat!.... ALLAh maha pemurah dan penyayang,,,, 
berdoalah maka Allah akan mengabulkan. Bagi allah tidak 
ada hal yang mustahil... impian yang anda dambakan, 
sangat mudah bagiNya. Ketika Allah menghendaki, maka 
impian anda akan segera tercapai 


ono\ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


72 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Menjadi pantas untuk menerimanya 

Untuk menadapatkan sesuatu, maka kita terlebih 
dahulu harus “pantas” untuk menerimanya. Bagaimana 
mungkin kita menginginkan tugas seorang jenderal, 
sementara kemampuan kita hanya seperti prajurit biasa. 
Ingat tugas yang berat diberikan pada orang yang kuat. 
Begitupulah dengan peluang. Peluang yang dahsyat 
hanya mampu ditangani oleh orang yang dahsyat. Artinya 
siapa yang pantas, ialah yang menerimanya. 

Jadi satu-satunya cara untuk sukses adalah menjadi 
pantas untuk sukses. Lakukalah berbagai aktivitas 
pengembangan diri, sehingga kemudian standar anda 
naik. Terus tingkatkan kualitas, teruslah belajar, teruslah 
berlatih. 

Pepatah lama mengatakan, keberuntungan adalah 
bertemunya kesempatan dan persiapan. Jika memang diri 
anda telah siap, maka kesempatan emas akan terus 
berdatangan.. 

Orang hebat terus merasakan kesuksesan 


mm)M\ 


ono\' 

Mus f i tar 


www.ono-musfilar.com 73 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) fimTPiftrfl, 

By: Ono Musfilar CBtSS 

Dan terus mengulangi kesuksesannya dengan 
mudah 

Orang biasa bekerja keras untuk sukses 
Tapi sukses seakan suiit mendekat 

Jika anda terus belajar dan berlatih 

Maka anda akan menjadi hebat 

Tapi jika anda hanya dian dalam kesia-siaan 

Maka anda hanya akan menjadi orang biasa-biasa 

Orang hebat mendapat yang luar biasa 
Orang lemah hanya mendapat yang biasa 
Lemah atau kuat, semuanya adalah pilihan 


ono l \ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


74 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Berbagi kepada sesama sejak dini 

Banyak orang yang berfikir.nanti saya baru akan 

bersedekah, membantu banyak orang jika saya sudah 
sukses. Tapi jika belum sukses bagaimana ???... 

Untuk melakukan kebaikan tidak perlu menunggu 
sukses. Misalkan kebaikannya bersedekah, tidak perlu 
harus kaya raya baru bersedekah. Tapi dikala kita miskin 
juga sudah harus bersedekah. Justru sedekah dikala 
masih kekurangan, akan membuat kita bertambah kaya. 

Justru kebaikan yang anda lakukan saat serba 
kekurangan akan berlipat-lipat pahalanya, dibanding saat 
anda berkecukupan. Jadi kebaikan itu harus dilakukan 
“SEKARANG” tidak perlu menunggu hari esok 

Saat anda mampu berbagi di usia dini 

Maka hari tua anda akan mudah untuk berbagi 

Jika usia muda anda selalu berbuat baik 

Maka sampai tua akan seperti itu 




www.ono-musfilar.com 


75 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC33D OkA 

By: Ono Musfilar CfeOSIIEEOIlItD 

Dan satu hal yang penting 
Mulai saat anda berbuat baik 
Sampai anda wafat 

Banyak orang yang ingin berbagi kepada anda 
Banyak orang yang akan berbuat baik kepada anda. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


76 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


G0DC30D 0000 
OBOgTTTmiFfTTTIrn 


Sukses itu adalah pilihan kita 


Siapakah yang menentukan kita sukses?. Tentu saja 
jawabannya adalah Allah SWT. Tapi secara sunnatullah, 
sukses diberikan kepada orang yang berusaha untuk 
mencapainya. Dengan kata lain sukses itu adalah pilihan. 
Jika anda berusaha untuk sukses, berarti anda telah 
memilih untuk sukses. 


Pilihan-pilihan dimasa lalu kita lah yang 
mencerminkan kesuksesan kita hari ini. Misalkan belajar, 
saat kecil andalah yang memilih untuk belajar atau tidak. 
Misalkan olah raga, anda jugalah yang memilih ingin olah 
raga atau tidak. 

Jika belajar dan olah raga menjadikan kita pintar dan 
sehat. Maka sesunguhnya pintar dan sehat itu sebenarnya 
adalah pilihan. 



www.ono-musfilar.com 


77 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC33D OkA 

By: Ono Musfilar CfeOSIIEEOIlItD 

Putuskan anda ingin menjadi apa 
Lalu lakukan sebab-sebabnya 
Ketika anda telah melakukan sebabnya 
Maka anda akan merasakan akibatnya. 

Saat anda belajar 
Anda akan pintar 
Saat anda olah raga 
Anda akan sehat 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


78 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 



H30DC30D Bdd0 
HDannEmemitD 


Meraih sukses dengan berjamaah 


Kita akan sulit bergerak jika kita hanya bergerak 
sendiri-sendiri. Harus ada orang lain yang membantu kita. 
Dalam hal ini kita harus berjamaah, atau berkelompok 
(team). Saat kita mengerjakan suatu proyek sebagai 
sebuah tim, proyek tersebut dapat selesai dengan mudah. 

Bagaimana dengan kesuksesan kita?... kita juga 
harus menggapainya melalui sebuah jamaah. Sebuah 
komunitas yang sama-sama ingin sukses. Komuntias 
yang satu visi dengan anda. Dengan demikian anda tidak 
bekerja sendiri, tidak bergerak sendiri. Selalu ada 
komunitas yang membantu, saat kita sedang kewalahan. 
Ada komunitas yang menolong saat kita terpuruk. 

Janganpernah menyepelekan sebuah komuntias. 
Karena banyak hal yang dapat anda dapatkan dengan 
bergabung bersama mereka 



www.ono-musfilar.com 


79 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC33D OkA 

By: Ono Musfilar CfeOSIIEEOIlItD 

Carilah sebuah komunitas dibidang anda. 

Meleburlah dengan mereka. 

Bekerjalah denganmereka. 

Dan gapai mimpi-mimpi anda bersam mereka 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


80 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Kapan anda sukses? 

Aggaplah anda sudah memiliki impian yang tinggi?. 
Hayalan anda sudah sangat-sangat menggiurkan untuk 
segera dicapai?. Pertanyaan selanjutnya adalah “KAPAN”. 
Kapan impian tersebut dapat diwujudkan?. 

Anda harus menentukan, kapan cita-cita anda 
tersebut terwujud. Karena jika tidak, mungkin anda hanya 
akan terus berkhayal, tanpa melakukan satu aktifitas 
sedikitpun. Biasanya kita akan terlena untuk terus 
melamun dan menghyalkan impian kita. Jika sudah begini, 
maka banyak waktu yang terbuang percuma 

Saat kita memberikan deadline waktu. Kita akan 
merasa kehabisan waktu. Akhirnya kita menjadi enggan 
untuk menyia-nyiakan waktu, dan langsung action 
sesegera mungkin. 

Jadi jangan katakan “suatu saat” saya akan meraih 
ini, tapi katakan “tanggal sekian” saya akan meraih ini. 
Dengan demikian impian anda tadi berubah menjadi 




www.ono-musfilar.com 


81 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (ny]C33D Onfl, 

By: Ono Musfilar / □SG^EmEGlDa 

sebuah ‘keharusan’. Dan andapun segera bertindak 
menggapainya. 

Memiliki impian tinggi itu sangat bagus 
Tapi kebanyakan justru hanya bermimpi saja 
Tanpa memperlihatkan upaya kearahnya 
Padahal 

Mimpi tanpa tindakan 

Hanyalah hayalan yang tak berguna 

Segera tetapkan kapan anda ingin meraihnya 
Dan segeralah berlari kearahnya 


ono l \ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


82 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Berencana dan menjalankan rencana 

Dalam satu bulan terakhir, berapa banyak rencana 
yang telah anda buat.? Dari banyaknya rencana tersebut 
berapa yang sudah anda jalankan? Inilah yang 
memprihatinkan. Kita sangat ahli dalam merencanakan 
sesuatu, tapi disaat yang sama juga ahli dalam 
menelantarkan rencana tersebut. 

Ada banyak sekali rencana yang fantastis kita buat. 
Dimana ketika kita melakukannya, kita akan menjadi 
pribadi yang luar biasa. Tapi kebanyakan rencana luar 
biasa tersebut tidak dilaksanankan. Inilah yang 
membedakan antara pemenang dan pecundang. 
Terkadang mereka sama-sama mengetahui caranya. Tapi 
yang satu langsung menerapkannya, yang satu hanya 
melihat-lihat saja tanpa ada tindakan. 

Sahabat semuanya. Rencana itu tidak ada gunanya, 
jika tidak kita laksanakan. Jalan menuju sukses itu sudah 
dipetakan dengan jelas. Selanjutnya adalah mengambil 
tindakan untuk menjalankannya. 




www.ono-musfilar.com 


83 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (nyiCllD Onfli 

By: Ono Musfilar OBOHEEmEGlDa 

Segeralah tegakkan badan anda. Lakukan 
pemanasan, dan kembali bersemangat menjalankan 
rencana-rencana sukses anda masing-masing. 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


84 





Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Berkarya dan tumbuh menjadi lebih baik 

saya paham betul bahwa tidak ada manusia yang 
sempurna?. Untuk itu kita harus terus belajar menjadikan 
diri ini lebih baik dari sebelumnnya. Kita penuh dengan 
ketidak sempurnaan. Karena itu teruslah melakukan 
perbaikan dalam diri anda. Terus tutupi lubang-lubang 
yang kosong. Berusahalah semaksimal mungkin, untuk 
menjadi pribadi yang lebih baik, lebih hebat dari 
sebelumnya, lebih sempurna dari sebelumnya. 

Umur berjalan terus, dan kematian semakin 
mendekati. Dalam hal ini semua orang sama, yakni pasti 
mengalami kematian. Yang berbeda hanya tiga hal, yakni 
kapan, bagaimana caranya, dan apa yang ditinggalkan. 

Sebelum umur anda habis. Anda harus pastikan 
bahwa anda telah meningallakn warisan yang berharga 
bagi dunia ini. Warisan yang bisa dimanfaatkan oleh 
seluruh dunia. Yang bisa berguna didunia dan tentu saja 
di akhirat. 


E0DC3DD 0000 
mmrrnfnim 



www.ono-musfilar.com 


85 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) mnnrOTifwi 

By: Ono Musfilar 

Persembahkalah karya terbaik anda. Untuk itu 
teruslah menjadi lebih baik. Jangan pernah berhenti 
belajar, dan jangan pernah berhenti berkarya. 
Wariskanlah dunia ini sebuah harta yang tak ternilai 
harganya 


ono\ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


86 





Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfilar CfeOZuEfflOEltD 

Lakukan tindakan perubahan 

Siapa yang tidak ingin menjadi lebih baik, lebih kuat 
beribadah, lebih kaya, lebih berwibawa, lebih kuat dari 
sebelumnya. Selama anda masih berakal, anda pasti ingin 
memilikinya. Tapi pada faktanya sangat banyak orang 
yang tidak mengalami peningkatan kualitas. Hari-hari 
berlalu tanpa ada hal yang berubah. 

Bagaimana mungkin hal itu terjadi?. Banyak yang 
kualitasnya tidak bertambah. Padahal semuanya 
menginginkan peningkatan?. 

Sekali lagi kuncinya pada “tindakan’ anda. 
‘Tindakanlah’ yang menjadi faktor pembeda antara orang 
sukses dan pecundang. Mereka sama-sama dinasehati 
pentingnya kerja keras. Tapi tindakan mereka berbeda, 
yang satu bekerja keras yang satu bemalas-malasan. 

Tak ada perubahan, tanpa ada ‘tindakan perubahan’. 

Anda harus mengambil tindakan sekarang juga. Rubah 
semua kebiasaan yang buruk. Rubah semua hal buruk 



www.ono-musfilar.com 


87 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (ny]Cl!D 0Gfl ( 

By: Ono Musfilar KBG3IIEmE[IlDa 

disekitar anda. Carilah ilmu-ilmu yang bermanfaat 
sekarang juga. Dan segeralah praktekkan ilmu tersebut. 


ingat 

impian saja tidak cukup. 

Harus ada tindakan untuk meraihnya 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


88 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) (H!DCI!D ftiflj 

By: Ono Musfilar CfeOZuEfflOEltD 

Rahasia sebuah kesuksesan 

Rahasia untuk sukses sangat sederhana, yakni 
meneladani orang sukses. 4000 tahun yang lalu tercatat 
banyak orang-orang sukses yang luar biasa. 2000 tahun 
lalu, 1000 tahun lalu, dan sekarang ini, selalu diisi dengan 
orang-orang yang luar biasa dahsyat. Sejarah panjang 
kehidupan telah melahirkan ribuan orang-orang sukses. 

Dan setiap dari mereka memiliki pelajaran berharga bagi 
kita semua. 

Ketika kita mencontoh mereka, maka kita juga akan 
sesukses mereka. Maka dari itu rahasia untuk menjadi 
sukses, adalah meneladani orang-orang sukses terdahulu, 
ada banyak petuah-petuah kesuksesan, Banyak kata-kata 
bijak, banyak kisah menginspirasi yang biasa kita ambil. 


Teladan yang paling penting adalah Nabi 
Muhammad SAW. Perhatikanlah secara mendetail 
tentang beliau. Perhatikanlah sahabat-sahabat beliau. 
Juga generasi sesudahnya. Teladanilah mereka, niscaya 
anda akan sesukses mereka. 



www.ono-musfilar.com 


89 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) fimTPiftrfl, 

By: On. Musfilar CBtSS 

Kumpulkanlah orang-orang teladan anda. Perhatikan 
prinsip-prinsip hidup mereka, kebiasaan-kebiasaan 
mereka, dan aktifitas harian mereka. Tirulah dan terapkan 
dikehidupan anda. 


Inilah rahasia sebuah kesuksesan, yakni melalui 
jalan yang dilalui orang-orang sukses terdahulu 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


90 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 

Sukses dengan meningkatkan nilai 
tambah. 

Apa yang membedakan seorang direktur dengan 
karyawan biasa. Apa yang membedakan seorang ustad 
dengan masyarakan awam. Apa yang membedakan orang 
luar biasa dengan orang biasa. Jawabannya adalah ‘Nilai 
tambah’. Seorang pemenang, pasti memiliki sesuatu yang 
tidak dimiliki pecundang. Yang tidak dimiliki orang biasa 
tadilah nilai tambah bagi para pemenang. 

Ketika anda diperintahkan untuk memilih dua hal 
berbeda. Biasanya anda akan memilih yang lebih baik. 
Itulah yang dinamakan nilai tambah. Selalu yang lebih 
baiklah yang menjadi pilihan seseorang. Jadi jika anda 
ingin ‘dipilih’ menjadi orang sukses luar biasa. Maka 
kuncinya adalah meningkatkan nilai tambah anda. 




www.ono-musfilar.com 


91 



By: Ono Musfilar 


Kemenangan Pasti Datang (bundel) 



Selanjutnya bagaimana caranya?. Jawabannya 
simpel. Yakni bekerja semaksimal mungkin, sekeras 
mungkin, dan secerdas mungkin untuk meningkatkan 
kualitas pribadi anda. 

Semakin berkualitas diri anda 

Semakin besar nilai tambah anda 

Dan semakin dekat diri anda pada kesuksesan 



Musfilar 



www.ono-musfilar.com 92 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Melangkah Melewati ujian 

Jika ingin sukses, maka satu-satunya cara adalah 
melangkah melewati berbagai ujian yang ada. Meskipun 
ujian itu terasa sangat berat. Meskipun ujian itu terasa 
mustahil untuk dilewati. Yakinkanlah dirimu untuk 
melangkah. Karena hanya yang berani melangkaiah yang 
mendapatkan kemenangan. 

Dari dulu yang namanya ujian selalu terasa lebih 
besar dari kemampuan kita. Karena kita tidak 
menganggapnya rintangan jika kemampuan kita lebih 
besar. Dan yang menarik disini, bahwa setiap ujian berat 
juga membuat kita bertambah lebih hebat. 

Karena itu. Semakin kita gigih melewati rintangan, 
semakin kita tambah kuat karenanya. Sehingga kita akan 
mudah mengatasinya, jika diperhadapkan pada ujian yang 
sama. Dan sebaliknya ketika kita menyerah, ujian yang 
sama akan terus menerus menimpa kita. Sementara ujian 
itu tetap terasa berat. 




www.ono-musfilar.com 


93 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC33D OkA 

By: Ono Musfilar KDOSGIEIDEmltD 

Semakin banyak rintangan yang anda lalui 
Maka semakin tinggi derajat anda 
Rintangan besar dilewati dengan mudah 
Bagi orang luar biasa 
Rintangan biasa dianggap sulit 
Bagi orang biasa-biasa 

Orang luar biasa 

Tidak di didik oleh rintangan kecil 

Tapi oleh ribuan rintangan besar yang mereka lewati 


ono l \ 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


94 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Hadiah dari Tantangan kehidupan 

Kita selalu diperhadapkan pada ribuan tantangan. 
Sementara apa yang kita cita-citakan berada di balik 
rintangan tersebut. Ketika kita maju, maka ujian berat 
akan kita rasakan. Tapi kita akan mendapat tiga hal 
sebagai imbalannya. 

Yang pertama, adalah cita-cita kita dapat kita 
gengam. Apa yang telah anda damba-dambakan akhirnya 
dapat anda capai. Tentu saja ini adalah sesuatu yang 
sangat anda inginkan 

Yang kedua, anda akan menjadi lebih kuat. 
Rintangan akan membuat anda berusaha lebih keras, 
berusaha lebih cerdas, dan lebih giat. Sehingga anda 
menjadi lebih kuat. 

Yang ke tiga, anda akan mendapatkan pahala atas 
kesabaran anda. Pahala atas cita-cita yang capai, pahala 
atas keteladanan anda menghadapi ujian. 


EODCSDD 0000 
□somrEmaniE] 



www.ono-musfilar.com 


95 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


ODOinrnFTTiFrTT^ 


Setidaknya ketiga hal tersebut dapat anda jadikan 
motivasi untuk menghadapi berbagai tantangan 
kehidupan. 


Selamat berjuang 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


96 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Melawan rasa takut melangkah 

Saat ingin melangkah melewati rintangan, rasa takut 
terkadang menghantui kita. Entah itu takut gagal, takut 
mendapat kesengsaraan, takut mendapat tekanan. Rasa 
takut ini memang selalu menjadi momok setia bagi orang- 
orang yang ingin bertambah lebih baik. 

Tapi tentu saja, sebesar apapun rasa takut itu, 
Semuanya hanyalah ilusi. Dalam artian, sebenarnya kita 
tidak perlu takut, tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena 
Kita bisa melewati semua rintangan yang ada. 

Melawan rasa takut menjadi tantangan pertama yang 
harus dilawan. Ketika kita telah menjinakkan rasa takut, 
maka kita akan segera memberanikan diri melangkah. 
Dan sesaat setelah melangkah kekuatan kita akan terus 
bertambah. 

Hilangkanlah rasa takut dalam dirimu. Yakinlah akan 
potensi dahsyat yang diberikan Allah SWT kepada anda. 


E0DC3DD 0000 
□3Q3HEmQII1iD 



www.ono-musfilar.com 


97 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0 ODC 31 D Onfl 

By: Ono Musfilar r^ fmTTTTmRTTT^ 

Apa yang anda takutkan 
Tdak seperti kenyataannya 
Awalnya rintangan itu terasa berat dan sulit 
Sehingga ketakutan menghinggapi 
Setelah dilalui 

Ternyata tidak sesulit yang dibayangkan 
Karenanya jangan takut untuk melangkah 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


98 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Rintangan besar dan kesuksean besar 

Apakah yang terlahir miskin selamanya miskin?. 
Apakah yang terlahir kaya selamanya menjadi kaya?. 
Ternyata jawabannya adalah tidak. Banyak orang yang 
terlahir kaya, berakhir dengan hidup miskin. Banyak pulah 
yang terlahir miskin berakhir dengan kehidupan yang 
kaya. 


mm) 

KDOanEmaalE) 


Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat mereka 
bisa kaya atau miskin?. Salah satu jawabannya adalah 
“tantangan kehidupan” yang mereka hadapi. 

Orang yang terlahir miskin, terbiasa dengan 
kehidupan yang keras. Setiap hari mereka harus bekerja 
keras untuk makan. Untuk dapat hidup lebih sejahtera, 
mereka harus bekerja dengan lebih cerdas. Akhirnya 
kondisi tadi memaksa mereka untuk meningkatkan 
kemampuan mereka. Yang pada akhirnya mereka menjadi 
pribadi yang kokoh diterjang badai 

Sementara orang yang terlahir kaya, terbiasa hidup 
mewah. Segala hal serba tersedia. Sehingga kemauan 


ono\' 

Mus f i tar 


www.ono-musfilar.com 99 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


E0DC3DD 0000 


By: Ono Musfilar 



untuk berusaha kurang. Dan akhirnya mereka tidak kuat 
menghadapi ujian besar. 

Ilustrasi diatas setidaknya menunjukkan. Terlahir di 
keluarga yang kaya bukan jaminan untuk berhasil. Tapi 
yang terus meningkatkan kualitas dirilah yang akan 
berhasil. 

Jika anda terlahir miskin. Jadikanlah ujian kehidupan 
sebagai sarana untuk menigkatkan kualitas anda. Jika 
anda terlahir kaya, gunakanlah kekayaan anda untuk 
memperbaiki kualitas anda. 

Siapapun anda 

Anda harus menigkatkan kualitas setiap hari 

Atau anda akan tertinggal dari yang lainnya. 



Musfilar 



www.ono-musfilar.com 100 


By: Ono Musfilar 


Kemenangan Pasti Datang (bundel) 



Kesempatan disetiap kegagalan 

Kegagalan dalam suatu perjuangan selalu 
melahirkan jutaan kesempatan baru. Setelah melalui 
suatu ujian berupa kegagalan, kita akhirnya bertambah 
kuat, lebih cerdas dari sebelumnya, serta lebih peka 
terhadap situasi. Dalam setiap kegagalan, pasti ada 
beberapa hal penting yang bisa anda petik. 

Ini adalah keterampilan penting yang harus anda 
kuasai. Yakni “seni melihat” kesempatan disetiap 
kegagalan. Ibarat tangga, setiap kegagalan dijadikan anak 
tangga menuju tingkat berikutnya. Caranya dengan 
mengambil hikmah sebanyak-banyak nya dari kegagalan 
anda. 

Perhatikanlah kebiasaan orang besar. Setiap mereka 
ditimpa kegagalan, mereka tidak bersedih. Tapi 
menjadikan kegagalan tadi sebagai sarana pembelajaran, 
sarana pengembangan diri. Kegagalan menjadi motivasi 
kuat untuk terus berusaha dengan lebih giat lagi. 



www.ono-musfilar.com 101 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


uuuu 

OBOmDEmen^ 


S3DC33D BfflO 


By: Ono Musfilar 


Ada jutaan permata dibalik sebuah kegagalan 
Dengannya kita belajar 
Dengannya kita menjadi lebih peka 

Kegagalan bukan awal kehancuran 
Tapi tangga-tanga menuju kemenangan 
Setiap yang lolos dari ujian kegagalan 
Pasti menjadi orang yang lebih kuat 
Menjadi orang yang “pantas” 

Pantas menerima kesukesan 



Musfilar 



www.ono-musfilar.com 102 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Memberi sumbangan bagi dunia 

Setiap orang berpotensi memberi perbedaan positif 
bagi kehidupan. Siapapun anda, anda bisa memberi 
sumbangan berharga bagi dunia. Entah anda bergerak 
dibidang bisnis, seni, pendidikan, sains, keilmuan, 
olahraga, petualang, anda bisa memberi sumbangsih bagi 
kemajuan dunia. 

Karena setiap manusia yang terlahir memiliki potensi 
dahsyat yang tak terbatas. Ketika kita bersedia 
mengorbangkan sedikit tenaga dan waktu untuk belajar, 
untuk bekerja, untuk berkarya. Maka peran besar dapat 
kita berikan pada dunia. 

Siapaun anda, anda adalah orang penting, orang 
yang sangat bernilai. Yang perlu anda lakukan hanyalah 
fokus pada potensi diri anda. Buang sikap pesimis dan 
perasaan lemah. Hadirkan keberanian dan kekonsistenan 
dalam bertindak. Lampaui segala macam rintangan. Dan 
raihlah impian tertinggi anda. 


E0DC3DD 0000 
□3Q3HEmQHliD 



www.ono-musfilar.com 


103 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


E0DC30D 0000 
ODOinrnFTTiFfTT^ 


By: Ono Musfilar 


Anda merasa bahwa diri anda lemah 
Anda salah 

Potensi anda sangat-sangat besar 
Anda merasa diri anda sangat hebat 
Sekali lagi anda salah 
Karena potensi anda 

jauh lebih besar dari yang pernah anda bayangkan 

setiap manusia terlahir 

dengan potensi yang tak terbatas 



Musfilar 



www.ono-musfilar.com 104 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Menetapkan sebuah impian yang tinggi 

Apakah gila jika kita menetapkan sasaran yang 
tinggi?. Sasaran yang terlampau tinggi melampaui 
kekuatan kita?. Jawabannya tentu saja tidak gila. Justru 
anda adalah orang yang mengerti betul akan potensi 
besar yang anda miliki. 

Coba perhatikan para juara di dunia olahraga. 
Banyak sekali bertebaran orang yang secara fisik atau 
kesehatan tidak mendukung untuk juara. Bahkan 
dikatakan dengan kondisi tubuh seperti itu mustahil bisa 
juara. Tapi ternyata pada akhirnya mereka menjadi juara- 
juara dunia. 

Kenapa para olaragawan tadi mampu menjadi juara 
dengan kondisi fisik yang tidak mendukung. Jawabannya 
sekali lagi karena potensi kekuatan manusia itu tak 
terbatas. Anda memiliki cukup kekuatan untuk menjadi 
apa yang anda inginkan, jika anda mau memaksimalkan 
potensi anda. 


E0DC3DD 0000 
□COmrETDOIIiE] 



www.ono-musfilar.com 


105 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 0ODC33D Onfl 

By: Ono Musfilar □SOailEIDemltD 

Jangan pernah ragu untuk menetapkan sebuah 
sasaran yang tinggi, karena setinggi apapun itu, 
sebenarnya potensi anda masih jauh lebih tinggi. 

Sasaran yang tinggi 

Akan mengilhami anda 

untuk menciptakan terobosan besar 

akhirnya anda menciptakan karya yang spektakuler 


0/701 

Musfilar 




www.ono-musfilar.com 


106 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


UUUU 

03ftMTmifrTTrtn 


[DODCSDD 0Kfi 


By: Ono Musfilar 


Jangan cepat menyerah 


Perjuangan menggapai impian memang perjalanan 
yang panjang. Tapi tentu saja perjalanan ini memiliki akhir. 
Kita tidak selamanya berada pada kondisi penuh 
hambatan ini. Suatu saat kemenangan akan kita raih. Tapi 
yang menimpa kebanyakan muanusia adalah mereka 
"terlalu cepat menyerah”. 

Disaat kemenangan tinggal selangkah lagi, mereka 
tibah-tibah menyerah. Akhirnya mereka tidak 
mendapatkan apa-apa selain penyesalan dan 
kekecewaan. 

Padahal sejak awal, jalur yang ditempu adalah jalur 
yang benar. Tapi mereka kurang bersabar melewati jalur 
tersebut. 

Karenanya menjadi syarat mutlak yang harus anda 
miliki adalah sifat “sabar” dalam berjuang. Anda harus 
konsisten untuk mengejar apa yang anda inginkan. 
Jangan terlalu cepat menyerah, karena bisa saja 
kemenangan datang sedetik setelah anda menyerah. 



www.ono-musfilar.com 107 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


E0DC30D 0000 
ODOinrnFTTiFfTT^ 


By: Ono Musfilar 


Kuncinya adalah kesabaran 
Jika anda mau bersabar 
Sambil meningkatkan segala hal 
Meningkatkan Kemampuan anda, strategi anda 
Menigkatkan Relasi anda, inovasi anda 
Maka kemenangan tak mungkin lari dari anda. 



Musfilar 



www.ono-musfilar.com 108 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


Melakukan tindakan sekarang juga 

Jika anda ingin impian anda segera tercapai. Maka 
langkah paling tepat adalah segera bertindak. Segera 
setelah anda bermimpi, lakukalnlah sebuah tindakan 
menuju impianmu itu. Tidak perlu langsung tindakan 
besar. Cukup dengan sebuah tindakan kecil. Tindakan- 
tindakan kecil anda akan berubah menjadi besar seiring 
berjalannya waktu. 

Lakukanlah peningkatan-peningkatan kecil, tapi terus 
menerus. Entah itu mulai menulis impian anda. Mencari 
seseorang, membaca buku, menemui seseorang, 
menyelesaikan suatu tugas. Hal-hal kecil tadi memang 
terlihat sepele. Tapi sebenarnya itu akan berpengaruh 
sangat besar bagi anda. 

Setiap anda melakukan hal kecil tadi, kualitas anda 
akan semakin meningkat. Ketika anda terus menuntaskan 
berbagai hai kecil, maka anda akan sampai pada kondisi 
dimana kualitas anda sudah sangat tinggi. 


E0DC3DD 0000 
□3Q3HEmQII1}D 



www.ono-musfilar.com 


109 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


UUUU 

T^fr^T71RTTTT>n 


E0DC3DD 0DD0 


By: Ono Musfilar 


Mungkin sekarang anda membaca buku satu halaman 
setiap hari. Ketika anda melakukannya terus menerus, 
maka banyak hai yang akan anda ketahui. Sekarang anda 
cuma menemui seseorang, suatu saat anda akan 
berteman dengan orang-orang penting. 

Kesimpulannya, 

lakukanlah apa yang bisa anda lakukan. 

Kerahkanlah kemampuan anda yang terbaik. 

Isilah hari ini dengan kekuatan maksimal 

Suatu saat anda akan merasakan perubahannya 



Musfilar 



www.ono-musfilar.com 110 




Kemenangan Pasti Datang (bundel) 

By: Ono Musfilar 


G0DC30D 0000 
OSOgTTTmiFfTTTIrn 


Bacaan yang berbobot 


Ada banyak bacaan, tapi hanya sebagian yang 
berbobot. Jika anda ingin menjadi pribadi yang luar biasa 
maka carilah bacaan yang berbobot, saya sangat 
merekomendasikan untuk membaca bacaan berbobot 
setiap hari. Bacaan yang bisa membuat kita lebih baik, 
bacaan yang membuka wasasan, bacaan yang betul-betul 
bermanfaat bagi kita. 

Adalah sebuah kebiasaan yang sangat penting untuk 
terus “membaca” setiap hari, bahkan banyak pakar 
merekomendasikan “membacalah minimal 30 menit 
sehari”. Ketika anda mau mencoba kebiasaan membaca 
ini, maka anda akan mengalami perubahan drastis bagi 
kehidupan anda. 

Bayangkan saja, setiap hari selama 30 menit, anda 
mendapatkan masukan ilmu berharga dari para pakar. 
Jika anda seorang pebisnis, maka dengan cepat anda 
akan menguasai ilmu bisnis terdahsyat. Jika anda seorang 
ilmuan, anda akan mengetahui berbagai teori yang ada. 



www.ono-musfilar.com 


111 



Kemenangan Pasti Datang (bundel) 


EODCSOD 0000 
ODOinrnFTTiFrTT^ 


By: Ono Musfilar 


Diri anda tergantung apa yang anda baca. 
Jika anda tidak pernah membaca 
Anda akan hidup dengan biasa-biasa 
Jika bacaan anda bacaan yang standar 
Maka anda juga menajdi biasa-biasa 

Saat anda membaca bacaan yang berbobot 
Baru anda akan menjadi pribadi yang dahsyat 
Bacalah bacaan yang dibaca para juara 
Maka anda juga akan menjadi juara 



Musfilar 



www.ono-musfilar.com 112 



Semoga buku ini bermanfaat 


Salam saya 



Ono Musfilar 



